j uli 72207084 


warta 


GERE JA MA W ARIS 


urat Wahyu 3:1-6 ditulis oleh Rasul 

Yohanes dari ilham Roh Kudus untuk 

jemaat Sardis supaya mereka waspada 
dengan pertumbuhan rohani dan pelayanan 
mereka kepada Tuhan. Kata 'Dia' (ay. 1) merujuk 
pada pribadi Yesus, Pencipta dan Pemilik alam 
semesta. 

Penyebutan pribadi pengirim ini 
menunjukkan bahwa surat ini bersifat urgent, 
penting dan harus diperhatikan dengan 
sungguh-sungguh oleh penerima surat yaitu 
jemaat (Sardis). Bahkan 
di penutup perikop 
terdapat seruan yang 
mengatakan, "Siapa 


bertelinga hendaklah ia 
mendengar apa yang 


Hidup 
M āti 


dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat" (Why. 
3:6). 


Ditegur keras 

Surat ini bukan sekedar berisi nasehat atau 
pujian melainkan teguran (keras!) kepada 
jemaat Sardis. 

Meski mereka sudah aktif melakukan 
pekerjaan Tuhan (Why.3:1), namun Tuhan 
katakan "tidak satupun dari pekerjaanmu Aku 
dapati sempurna di hadapan AllahKu" (ay.2). 
Kenapa pelayanan yang 
dipersembahkan kepada 
Tuhan, mendapat teguran 
dari Tuhan? Tentu ada yang 
salah, ada yang keliru, ada 
yang tidak beres, ada yang 


Pdm. Eddy Sujianto 
(Staf Edukasi GMS Sat. Ambon) 


harus diperbaiki. 

Jemaat Sardis ditegur karena melayani 
tanpa hati yang yang benar di hadapan Tuhan. 
Mereka melayani sebagai rutinitas bukan 
meluap dari hati yang penuh ucapan syukur 
kepada Tuhan. Mereka melayani dengan 
motivasi yang salah. Oleh karena itu Tuhan 
menegur mereka dengan kata-kata, "engkau 
dikatakan hidup, padahal engkau mati!" (ay.1b). 

Dikatakan "hidup" karena dari luar kelihatan 
bahwa mereka bekerja untuk Tuhan, tapi 
dkatakan juga "mati" karena hati dan motivasi 
mereka tidak benar. Mereka dikatakan "mati" 
karena hati mereka belum beres di hadapan 
Tuhan. Dari sudut pandang Tuhan, hati atau apa 
yang tidak kelihatan jauh lebih penting dari apa 
yang kelihatan. 

Jadi, sekalipun kita aktif ke gereja, berdoa, 
membaca Alkitab tiap hari, menyumbangkan 
uang ke gereja, bahkan aktif terlibat dalam 
melayani pekerjaan Tuhan seperti menjadi 
pengkhotbah, kepala departemen, pengurus, 
pemimpin sel, song leader, dan lain-lain tapi jika 
hati kita belum benar-benar beres di hadapan 
Tuhan, semuanya itu sia-sia belaka. 


Dampak hati yang tidak beres 

Beberapa hal yang akan terjadi jika hati kita 
tidak beres dihadapan Tuhan: ibadah kita 
menjadi ibadah yang najis (Mat.15:7-9), doa 
kita menjadi doa yang keji di hadapan Tuhan 
(Ams.28:9), persembahan kita diterima manusia 
tetapi ditolak Tuhan (Mat.5:23), pelayanan kita 
hanyalah sekedar formalitas, tradisi, agamawi, 
munafik, kelihatan hebat di depan manusia 
tetapi di hadapan Allah tidak berkenan bahkan 
terkutuk (Mat. 23:27-28). 

Oleh karena itu, Tuhan mengingatkan 
jemaat Sardis untuk selalu mengingat-ingat 
ajaran Tuhan Yesus, bertobat dari segala 
kesalahan dan berjaga-jaga agar tidak tersesat 
dan disesatkan (ay.3). 

Dari sini kita bisa merenungkan dan 
mengoreksi diri kita, apakah semua yang kita 
lakukan dan kerjakan termasuk pelayanan kita 
sungguh sudah berkenan di hadapan Tuhan 
atau tidak. Apakah semua pelayanan kita sudah 


disertai dengan kekudusan dan motivasi yang 
benar di mata Tuhan? (Yoh. 12:26). 

Pesan Tuhan buat kita adalah, jika ada dosa, 
mungkin kebencian, iri hati, pemberontakan, 
dan lain-lain mari kita bertobat. Mari kita 
bereskan segala sesuatu yang belum beres 
berkenaan dengan hubungan kita dengan 
Tuhan. "Jikalau kita mengaku segala dosa kita, 
maka Tuhan itu setia dan adil maka la akan 
mengampuni dosa kita dan menyucikan kita dari 
segala kejahatan" (1 Yoh. 1:9), 


Jadilah Gandum 

Ketika berjalan-jalan di sawah belakang 
rumah, saya mendapati ada tanaman mirip padi 
dan tumbuh di antara padi. Dari jauh, 
tumbuhan itu kelihatan mirip sekali dengan 
padi, tapi jika dilihat lebih cermat, tumbuhan itu 
berbeda. Kemudian terlihat seorang petani 
mulai berjalan di antara padi dan mencabuti 
tumbuhan-tumbuhan (pengganggu) itu. Saat 
itulah saya baru mengerti perumpamaan 
tentang ilalang di tengah gandum. Bahwa tidak 
semua orang kristen adalah benar-benar 
Kristen. Mereka mirip orang Kristen tapi bukan 
Kristen. 

Mereka mungkin berada di ladang 
pelayanan yang sama, mengecap Firman yang 
sama, namun mereka bukanlah umat pilihan. 
Pada akhirnya, Tuhan akan memisahkan 
gandum dari ilalang. Gandum akan dimasukkan 
ke dalam lumbung, sedangkan ilalang akan 
dikumpulkan untuk dibakar. Pastikan bahwa diri 
Anda adalah gandum dan bukan ilalang! 

Tidak semua orang beroleh anugerah 
keselamatan. Hal inilah yang menjadi inti 
pengajaran dari Surat Wahyu 3:1-6, di mana 
pada ayat 4 dikatakan “Tetapi di Sardis ada 
beberapa orang yang tidak mencemarkan 
pakaiannya: mereka akan berjalan dengan Aku 
dalam pakaian putih karena mereka adalah 
layak untuk itu" (ay.4). Oleh karena itu, pastikan 
bahwa Anda adalah salah satu dari beberapa 
orang yang dipilih Tuhan itu, yang senantiasa 
menjaga hidup dalam kekudusan. Jangan 
terkecoh dengan penampilan manusia, tetaplah 
memandang kepada Tuhan Yesus. M 


| | PEMIMPIN REDAKSI: Pdt. Heng 
Pdt. Judy Koesmonto, Pn. 
Warta “Mawar 

VARTA NO 134 
A (HUNTING) 


ditransfer 


ukondro 


Natanielle 


Sharon 


PENASEHAT: Pdt. Jusuf Soetonto, 
REDAKTUR PELAKSANA: Agung Prasetyo 


JL] 2007. REDAKSI WARTA MAWAR SHARON: JI 


Pdt. Philip Mantofa, BRE, Pim. Coth 

TATA LETAK: Y 
man jemaat, 6x 
or: TELP: 1) 5451335 
owa! Bukit Doo Immanuel dapot 


a Kusumodani, 


han Kurniawan 


han sohani da rr Sharon 


E-mail: 


ja Untuk Gere 


baya - TIDAK DIPERJUALBELIKAN DAN TIDAK DIEDARKAN UNTUK UMUM. 


03 


W ada hari pertama, ibadah FKA 8 di GMS 

# Semarang dihadiri oleh lebih dari 160 

orang. Sebelum ibadah dimulai, kuasa 
Tuhan sudah bekerja. 

Ibadah dimulai pukul 19.00 WIB dengan 
pujian dan penyembahan. Tapi beberapa saat 
setelah terhubung, siaran sempat terputus. 
Meski begitu, tidak memutus asa jemaat untuk 
bertemu Tuhan. 

Hari itu 1 orang disembuhkan dari sakit 
| punggung dan 2 orang menerima Yesus sebagai 
| Tuhan dan Juruselamat. 

Pada hari kedua, Tuhan bekerja lebih 
| dahsyat. Ketika Ps. Philip mengajak semua 
| jemaat untuk bergandengan tangan, banyak 
| orang yang dijamah Tuhan sampai menangis. 
| Malam itu 14 orang mengalami kesembuhan. 
| Berikut ini adalah beberapa kesaksian dari 
| orang-orang yang disembuhkan: 

Ibu Suginah, percaya Yesus untuk pertama 
| kalinya dan disembuhkan dari kesemutan yang 
| dideritanya terus-menerus selama 2 tahun 


Live 
4 


terakhir. Ibu Sinem, percaya Yesus untuk 
pertama kalinya dan matanya yang rabun 
menjadi terang kembali. Bapak Kasrimin yang 
| sakit maag satu tahun terakhir disembuhkan 
| Tuhan, dan perutnya tidak sakit lagi. 
| Ibu Sri menerima Yesus untuk pertama 
kalinya dan disembuhkan dari sakit mata dan 
| kaki yang dideritanya selama 7 tahun terakhir. 
| Ibu Mindarwati yang menderita rematik kaki 


|04 


dan tangannya mati rasa disembuhkan Tuhan. 
Ibu Tumpul percaya Yesus untuk pertama 
kalinya dan disembuhkan dari lumpuh yang 
dideritanya selama 8 tahun terakhir. 

Ibu Suratmi percaya Yesus untuk pertama 
kalinya, dan kakinya yang sakit karena stroke 
disembuhkan Tuhan. Ibu Suparno percaya 
Yesus untuk pertama kalinya dan disembuhkan 
dari stroke yang dideritanya selama 3 tahun 
terakhir. 

Ibu Siti Hartijah percaya Yesus untuk 
pertama kalinya dan kepalanya yang sering 
pusing sehingga sering jatuh disembuhkan 
Tuhan. Sekarang beliau sudah tidak pusing lagi 
dan bisa berjalan dengan baik. Hari kedua FKA 
dihadiri oleh lebih dari 150 orang. 

Banyak tantangan dihadapi oleh GMS 
Semarang ketika follow-up. Beberapa orang 
yang bertobat di FKA 8 ternyata kembali 
kepada keyakinannya yang semula karena 
mendapat pertentangan dari pihak keluarga. 
Oleh karena itu, kami meminta setiap pihak 


untuk mendoakan kami karena tantangan 
tidak akan semakin mudah. 

Meski FKA 8 sudah selesai, beberapa orang 
bersaksi mendapat kesembuhan. Ibu Yohana 
sakit linu-linu sudah lama. Beliau baru sadar 
kalau setelah FKA 8 dirinya sudah tidak merasa 
sakit lagi. 

Tuhan benar-benar luar biasa. Kemuliaan 
hanya bagi namaNya. Semarang for Jesus! M 


siaran yang kami terima dari Surabaya 

sempat terputus. Khotbah yang pada 
awalnya dibawakan oleh Ps. Philip melalui 
siaran langsung digantikan oleh Pdp. Anita 
Veronica, Gembala Pelajar GMS Salatiga. 
Meskipun demikian, jemaat tetap dapat 
mengikuti ibadah dengan penuh antusias. 
Jumlah hadir hari pertama kurang lebih 350 
orang. 

Malam itu, seorang wanita disembuhkan 
dari kelumpuhan sejak lahir. Beliau biasanya 
tidak kuat berdiri lama. Setiap 2 menit selalu 
jatuh. Tetapi setelah dijamah Tuhan, beliau bisa 
berjalan bolak-balik mimbar selama lebih dari 2 
menit. Seorang Ibu disembuhkan dari alergi. 

Seorang kakek datang ke ibadah FKA 8 
dengan memakai tongkat karena kakinya tidak 
kuat menopang tubuhnya. Namun malam itu 
beliau dilawat Tuhan dan sembuh. Beliau bisa 
melompat-lompat di atas mimbar. 

Ada seorang ibu datang dengan penyakit 
ginjal sehingga merasakan sakit pada tubuhnya. 


P: hari pertama ibadah FKA 8 (8/6), 


Sat. Salatiga 


pada siaran langsung FKA 8. Yang hadir lebih 
dari 380 orang 

Saat altar call, banyak orang dijamah Tuhan 
dengan luar biasa. Pdp. Anita kemudian 
mengarahkan jemaat untuk tetap berdoa 
sambil bergandengan tangan sampai 
selesainya acara. Mereka ada yang percaya 
Yesus untuk pertama kalinya dan ada juga yang 
mendapat pemulihan hubungan dengan 
Tuhan. 

Seorang Bapak datang dengan tongkat 
dan penglihatannya samar-samar. Setelah 
didoakan, Bapak ini pulih penglihatannya dan 
bisa berjalan tanpa tongkat. 

Seorang Bapak mengalami sesak nafas dan 
disembuhkan oleh Tuhan. Seorang Bapak 
mengalami pegal dan linu selama 4 bulan 
berturut-turut, dan selalu terbangun di malam 
hari. Kini, Bapak ini sudah disembuhkan dan 
tidak merasakan keluhannya lagi. 

Seorang Ibu dijamah dan disembuhkan 
Tuhan dari sakit pada kakinya yang sudah 
dialami selama 2 tahun. Seorang Ibu telah 


Saat dijamah Tuhan Beliau tidak merasakan sakit 
lagi. Seorang Ibu belum pernah percaya Yesus 
dan datang dengan sakit sering kesemutan. 
Saat FKA 8, ibu ini disembuhkan Tuhan dan tidak 
kesemutan lagi. Beliau pun untuk pertama kali 
menerima Yesus sebagai Tuhan dan 
Juruselamat. 

Pada hari kedua (9/6), suasananya jauh 
lebih baik. Tidak ada gangguan yang signifikan 


mengalami stroke selama 5 tahun, dan 3 tahun 
tidak bisajalan, kini sudah bisa berjalan lagi. 

Seorang Bapak mengalami pengkristalan 
ginjal dan stress pada jantung. Kalau lelah 
badan kirinya terasa sakit dan pandangan 
berkunang-kunang. Saat FKA, disembuhkan 
secara penuh oleh Tuhan. Selain kesembuhan, 
banyak orang percaya Yesus untuk pertama 
kalinya. m 


05 


uji Tuhan, siaran langsung FKA 8 selama 
dua hari di Satelit Ambon berjalan 
dengan lancar meskipun hujan 
mengguyur seharian. 

Sebelumnya, panitia dan jemaat telah 
menyebar undangan bagi jemaat dan 
masyarakat sekitar untuk bisa menyaksikan 
ibadah Festival Kuasa Allah 8 lewat satelit 
Parabola di Gereja Mawar Sharon. Supaya 
jemaat dapat mengikuti ibadah dengan baik, 
panitia telah menyiapkan LCD dan 2 televisi. 

Pada hari pertama (8/6), sejak siang hari 
hujan terus mengguyur Kota Ambon. Namun, 
hal itu tidak menyurutkan kerinduan jemaat 
untuk datang menghadiri ibadah FKA 8. 

Sampai pukul 18.00 WIT, jemaat terus 
berdatangan. Karena penuh sesak, panitia 
dengan sigap mengarahkan jemaat untuk 
menempati teras. Panitia kemudian menambah 
kursi dan meminjam satu televisi lagi dari jemaat 


untuk ditaruh di teras gereja. 
Malam itu, hujan baru berhenti pada pukul 
20.00 WIB. Bagai tidak ada hujan, jemaat sangat 
antusias mengikuti ibadah sampai selesai. 
Di awal ibadah, siaran sempat terputus 
beberapa saat. Karena tidak lekas tersambung, 
maka pujian dan penyembahan diambil alih oleh 


06 


Sat. Ambon 


Pdm. Eddy Sujianto dan Pdp. Nicodemus. 

Kuasa Allah tidak terbatas ruang dan waktu. 
Hadirat Allah memenuhi seluruh ruangan 
ibadah. 

Sama seperti hari pertama, pada hari kedua 
pun hujan lebat terus mengguyur Kota Ambon 
sejak pagi. Tapi hal itu tidak menghalangi 
kerinduan jemaat untuk menyaksikan kuasa 
Allah. 

Pada pukul 20.30 WIT, kami memulai ibadah 
dengan pujian dan penyembahan. Saat 
bergabung dengan Surabaya, kami dikuatkan 
dengan Firman Tuhan yang disampaikan oleh Ps. 
Philip Mantofa. Allah sungguh menjamah 
jemaat, bahkan beberapa meneteskan air mata 
ketika Ps. Philip meminta semua jemaat untuk 
bergandengan tangan tanpa putus. 

Malam itu, Tuhan bekerja dengan luar biasa. 
Beberapa jemaat yang hadir mengalami 
kelepasan dan pemulihan. Vina, seorang tamu, 


sebelumnya terkena sakit kanker di perut 
sehingga perutnya membengkak, keras dan 
terasa sakit. Pada malam pertama FKA, Tuhan 
memulihkannya sehingga perutnya tidak terasa 
sakit lagi. Tapi kanker itu belum hilang 
sepenuhnya. Baru pada malam kedua, kanker 
tersebut hilang dan ia sembuh total. Halleluya! m 


aya pernah membaca artikel menarik ten- 
tang teknik berburu monyet di hutan- 
hutan Afrika. 

Caranya begitu unik, sebab teknik itu me- 
mungkinkan si pemburu menangkap monyet da- 
lam keadaan hidup-hidup tanpa cedera sedikit- 
pun. Biasanya monyet-monyet tersebut akan di- 
gunakan sebagai hewan percobaan atau binatang 
sirkus di Amerika. 

Cara menangkapnya sederhana saja. Sang 
pemburu hanya menggunakan toples berleher 
panjang dan sempit. Toples itu diisi kacang yang 
telah diberi aroma. Tujuannya adalah agar me- 
ngundang monyet-monyet datang. Setelah diisi 
kacang, toples-toples itu ditanam dalam tanah de- 
ngan menyisakan mulut toples dibiarkan terbuka, 
tanpa tutup. 

Para pemburu biasa melakukannya di sore 
hari. Besoknya, mereka tingal meringkus monyet- 
monyet yang tangannya terjebak di dalam botol 
tak bisa dikeluarkan. Kok, bisa? 

Tentu kita sudah tahu jawabnya. Monyet- 
monyet itu tertarik pada aroma yang keluar dari 
setiap toples, Mereka mengamati lalu memasuk- 
kan tangan untuk mengambil kacang-kacang 
yang ada di dalam toples. Tapi karena menggeng- 
gam kacang, monyet-monyet itu tidak bisa mena- 
rik tangannya keluar dari toples. 

Selama mempertahankan kacang-kacang itu, 
selama itu pula mereka terjebak. Toples itu terlalu 
berat untuk diangkat, Jadi, monyet-monyet itu ti- 
dak akan dapat pergi ke mana-mana, sampai 
pemburu datang untuk menangkapnya 

Saudara-saudara, kita mungkin akan tertawa 
melihat tingkah bodoh monyet-monyet itu. Tapi, 
tanpa sadar sebenamya kita mungkin sedang me- 
nertawakan diri sendiri. 

Ya, kadang kita bersikap seperti monyet- 
monyet itu. Kita mengenggam erat setiap perma- 
salahan yang kita miliki layaknya monyet meng- 
genggam kacang. Kita menggenggamnya begitu 
rupa tanpa mempedulikan keselamatan diri kita 
sendiri. 

Bahkan yang paling sering kita alami adalah 
kita sering menyimpan dendam, akar pahit, tak 
mudah memberi maaf, tak mudah melepaskan 
maaf, Mulut kita mungkin berkata memaafkan, 
tapi bara amarah masih dipendam dalam dada. 
Kita seakan tak sudi melepasnya. Bahkan, kita 
bertindak begitu bodoh, membawa "toples-toples 
itu ke mana pun kita pergi. 

Dengan beban berat itu, kita berusaha untuk 
terus berjalan. Tanpa sadar, kita sebenamya se- 
dang terperangkap penyakit hati yang akut. Beta- 
pa sering kita mengalami sakit karena menyimpan 
akar pahit. Betapa sering kita melihat orang yang 


sakit karena tidak mawmemaafkan, 

Saudara, sebenarnya monyet-monyet itu bisa 
selamat jika mau membuka genggaman tangan- 
nya. Jika sebelum tidur kita mau melepas semua 
"rasa tidak enak" terhadap siapapun yang berin- 
teraksi dan berbuat salah dengan kita, maka kita 
akan mendapati hari esok begitu cerah dan 
menghadapinya dengan tersenyum. 

Kita tahu sorga itu diperuntukkan bagi 
orang-orang yang hatinya bersih. Bersih dari akar- 
akar pahit. Orang yang hatinya penuh dengan 
pengampunan. Sadarkah kita kalau Tuan Rumah 
Sorga adalah Allah yang mau mengampuni dan 
tidak menyimpan segala kesalahan serta dosa? 
Jadi, kenapa tetap kita genggam juga "kacang" 
itu? (NN) 


07 


ntuk merayakan Hari 
Kemerdekaan RI 17 
Agustus, desa kami 
biasa mengadakan berbagai 
macam acara dan perlombaan 
yang diikuti oleh seluruh warga 
desa. Tapi, beberapa tahun yang 
lalu, perayaan mendadak 
menjadi penuh keributan. Terjadi adu 
mulut antara warga tua dan warga muda. Warga 
muda yang tergabung dalam karang taruna 
memboikot seluruh acara perayaan karena jengkel 
tidak diikut sertakan dalam rapat panitia. Mereka 
kesal karena pendapat mereka tidak digubris dan 
diabaikan. Mereka jenuh dilecehkan dan 
diremehkan terus-menerus. 

Sebuah iklan televisi mengatakan "Yang Muda 
Yang Tidak Dipercaya". Sekilas iklan ini hendak 
memberikan opini tentang bagaimana orang- 
orang muda di negeri ini masih belum dipercaya 
penuh untuk memangku sebuah tanggung jawab 
besar. Orang tua cenderung menganggap orang 
muda hanya bisa bersenang-senang dan tidak bisa 
bekerja dengan serius. 

Sebaliknya, jika kita berkunjung ke panti-panti 
jompo, kita akan melihat ada beberapa kakek- 
kakek dan nenek-nenek yang "dibuang" oleh sanak 
maupun anak mereka. Menurut beberapa orang 
muda, orang tua hanyalah beban dan tidak 


08 


Cia 


memberi manfaat apa-apa, Lalu sebagai olok-olok, 
orang menyebut masa ini sebagai masa "kebo 
nyusu gudel" atau kerbau yang menyusu pada anak 
kerbau (gudel). Sebuah penggambaran tentang 
sistem dunia yang terbalik di mana orang tua 
menggantungkan hidupnya pada anak-anaknya. 

Demikiankah dunia melihat fungsi dan 
partisipasi orang muda dan orang tua? Saling 
melecehkan dan merendahkan, Tapi Alkitab 
memandang berbeda. Berapapun usia mereka, 
baik tua maupun muda, adalah berharga di mata 
Allah. Berharga dalam arti mereka memiliki fungsi 
dan partisipasi yang unik dan saling melengkapi 
untuk memuliakan Allah. 


Muda dan Tua 

Pertama, tentang masa muda, Pengkhotbah 
11:9 menulis, "Bersukarialah, hai pemuda, dalam 
kemudaanmu, biarlah hatimu bersuka pada masa 
mudamu, dan turutilah keinginan hatimu dan 
pandangan matamu," Di sini masa muda dianggap 
sebagai kegembiraan dan Tuhan memberi 
kebebasan agar orang menikmati masa muda. 

Namun, ayat ini segera melanjutkan, "... tetapi 
ketahuilah bahwa karena segala hal ini Allah akan 
membawa engkau ke pengadilan!" Artinya, orang 
harus mempertanggungjawabkan penggunaan 
masa mudanya kepada Tuhan. Lalu ayat ini 
dilanjutkan dengan pedoman, "Ingatlah akan 
Penciptamu pada masa mudamu ...' (Pkh.12:1). 

Kedua, tentang masa tua. Di Mazmur 92:13- 
16 tertulis, "Orang benar akan bertunas seperti 
pohon korma... pada masa tua pun mereka masih 
berbuah..." Pemazmur ini mengerti sifat pohon 
korma. Umur pohon korma puluhan tahun. Buah 
korma justru semakin berkualitas ketika pohon itu 
sudah tua. 

Pemazmur ini hendak berkata bahwa masa tua 
adalah masa menghasilkan buah yang bermutu. 
Apa sebabnya? Pemazmur ini melanjutkan, "... 
mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas 
di pelataran Allah." Masa tua adalah masa berbuah 
karena berakar pada Tuhan. Apa tujuan berbuah 


yang 


pada masa tua? Pemazmur ini menjawab, "... 
untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, 
bahwa la gunung batuku..." Artinya, masa tua 
bukan untuk menganggur, melainkan untuk 
bersaksi kepada generasi anak cucu tentang 
kebenaran dan kesetiaan Tuhan. 

Jadi, Alkitab tidak mengagungkan masa 
muda lalu melecehkan masa tua. Sebaliknya, 
Alkitab pun tidak mengagungkan masa tua lalu 
melecehkan masa muda. 

Dengan indah Yesaya 46:3-4 merangkum 
sikap Tuhan terhadap masa muda dan masa tua: 
"hai orang-orang yang Kudukung sejak dari 
kandungan yang Kujunjung tinggi sejak dari 
rahim. Sampai masa tuamu Aku tetap Dia dan 
sampai masa putih rambutmu Aku menggendong 
kamu. Aku telah melakukannya dan mau 
menanggung kamu terus, Aku mau memikul kamu 
dan menyelamatkan kamu." 


Bergerak Bersama 

Tulisan Yesaya tersebut memiliki beberapa 
arti: Pertama, ini adalah pernyataan bahwa Allah 
adalah Tuhan atas masa muda maupun masa tua. 
la berdaulat atas masa muda dan masa tua hidup 
kita. la adalah pemilik hidup kita di masa muda dan 
tua, 

Kedua, ini adalah pengakuan bahwa Tuhan 
memelihara hidup kita di masa muda dan tua 
secara sinambung, Tuhan hadir secara aktif 
sepanjang bentangan hidup kita. Perhatikan 
bahwa Yesaya sampai menggunakan tujuh kata 
kerja untuk menggambarkan keaktifan Tuhan: 


mendukung, menjunjung, menggendong, 
melakukan, menanggung, memikul dan 
menyelamatkan. 


Ketiga, ini adalah amanat agar masa muda 
dan masa tua dijalani dengan benar. Tuhan 
memberikan masa muda bukan supaya kita 
tenggelam dalam obsesi mengejar pelbagai ambisi 
dan prestasi, kedudukan, kesenangan dan harta 
benda. Menjadi begitu sibuk sehingga tidak 
mempunyai waktu untuk Tuhan dan orang lain. 


muda 


Ucapan Yesaya 
mengingatkan bahwa kita 
menjalani masa muda bukan 
karena kekuatan sendiri, 
melainkan karena Tuhan 
menjunjung kita. 

Hidup adalah anugerah. 
Setiap waktu yang kita jalani dan 
lewati adalah kasih karunia. Oleh 
karena itu, sudah sepantasnya 
kita, baik tua maupun muda, 
memberikan yang terbaik dalam setiap waktu 
kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Sudah 
waktunya, bagi setiap anak Tuhan, baik tua 
maupun muda untuk tidak saling melecehkan dan 
merendahkan tetapi saling memberkati. 

Hari-hari ini kita bisa melihat sebuah 
kegerakan besar sedang terjadi atas gerejaNya 
sebagai kegenapan dari nubuat Nabi Yoel, "Akan 
terjadi pada hari-hari terakhir -demikianlah firman 
Allah- bahwa Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke 
atas semua manusia; maka anak-anakmu laki-laki 
dan perempuan akan bernubuat, dan teruna- 
terunamu akan mendapat penglihatan- 
penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan 
mendapat mimpi." (Kis.2:17). Banyak orang sedang 
dipakai Tuhan dengan luar biasa untuk 
mendatangkan Kerajaan Allah di bumi ini. Maukah 
Anda ikut serta? Jangan berdiam diri, tapi mintalah 
Tuhan untuk bisa memakai Anda juga. Tuhan Yesus 
memberkati. (ag/)M 


09 


|| information 


r — 


Rabu, 18.Juli.07 | 09.30 | 
R. Ibadah Utama 


D Mawar Sharon Women 


z ma pembidii 
"Pet. Ronny Mandang (Jakarta 


"R 


Mawar Sharon Senior 


Rabu, 18.Juli.07 | 09.30 | Chapel 
tiap 2 minggu sekali! 

untuk pria & wanita 

usia 55 thn ke atas 


Retreat Pendoa 
Sinode Gereja Mawar Sharon 


Heart Doa 
4 semal 
Prayer Ceria... 


Mendukung Bukit Doa Immanuel, Mendukung 
kegerakan Pemuda Pelajar 09-11 Agustus '07 kegerakan Pemuda Pelajar 
PROMISE LAND pembicara PROMISE LAND 
Pst. Philip Mantofa, AS 
Hi Pdt. Judy Koesmanto, Agu: 
Doa Keliling 1 Pdt. Sumiati Supit ak AA 
Selasa, 24 Juli '07 Pendaftaran dimulai a a a AN 


08-22 Juli '07, untuk informasi 


5 lebih lanjut hubungi Dept. Doa 
Doa Keliling 2 di telp. 031-5451335 atau 
Selasa, 21 Agustus '07 CP: Ivone di telp 031-71687487 


10 


Dengan ini mengundang para anggota, 
jemaat, partner, stakeholder, division 
manager untuk menghadi 


pembicara: 


A 


TESUMMIT Rabu, 25 Juli 2007, 18.00 WIB 


Restaurant Kuningan 
Jl. Kalimantan No. 14, Surabaya. 


i Praise & Worship 
e. Dinner 
Firman Tuhan 
Doorprize & Penutupan 


Door Prize: 
Satu unit IPOD 
persembahan pujian dari Dua lembar Voucher Hotel JW. Marriot 
Empat embar Voucher SOGO Dept.Store 


Doa 
Malam 


Jumat, 20 Juli (07 


MY SPIRITUAL 


Doa 
Puasa | JOURNEY 


Sabtu, 21 Sr 07 
pk. 10.00, 
Convention Hall 


Kelas MSJ diadakan tgl 
4,5,11,12,18,19,25,26 Juli 2007 
setiap Rabu & Kamis 

pk. 18.30 - 21.00 WIB 

di ruang kelas masing-masing 


Pdt. Fifi Layantara (Lumajang) 


£N information 


i FSB. K 
Pemberkatan Nikah Kudus 
Jika tidak ada keberatan yang sah dari jemaat, maka akan dilangsungkan pemberkatan nikah antara: 


Jumat, 20 Juli 2007, Jumat, 20 Juli 2007, Jumat, 20 Juli 2007, 
Pk. 09:30 WIB Pk. 11:30 WIB Pk. 13:00 WIB 
ROY INELWAN IENDRA NG CUN GUNTUR SOENARYO 
Putra dr (Alm)Bp. Michael H. I. Putra dr Bp. Ng Teng Phuang Putra dr Bp. Wing Soenaryo 
& Ibu Wenda Marina R & Ibu (Alm)lbu Liem Mui Djioe 8 Ibu Nancy Yap 
GA g Ś 
RATNAYANTI JULIE BOO TRIS LEANNY SUPRAPTO 
Putri dr Bp. Herman Putri dr Bp.(Alm)Bp. Boo Khing Tjin Putri dr Bp.Hadi Suprapto 
8 Ibu Tjan Giok Ding / Hanny & Ibu Kho Lok Djoan & Ibu Ratnawati Kusumah 
Jumat, 20 Juli 2007, Sabtu, 21 Juli 2007, Sabtu, 21 Juli 2007, 
"pk. 14:30 WIB Pk. 10:30 WIB Pk. 12:00 WIB 
WELLEM SISWELLSON OEI TIANG KHIEM 
Putra dr Bp. Wikoentoro Putra dr Bp. Sjafision Putra dr Bp. Oie Kok Hian 
& Ibu The Sioe Hong 8 benda ay Tan Karo, 
GG £ / 9 
FEBE ERLINA SARI IVANA DEBBY CHRISTINE TANZIL 
Putri dr (Alm)Bp. Tjoeng Tjoen Djie Putri dr Bpk.Tan Song Kang Putri dr Bpk.W. Soewondo Tanzil 
& Ibu Mulyana Yoswomiharjo & Ibu Na Kian Hung Baba Mara DNazēj:I Dans, 
Sabtu, 21 Juli 2007, Minggu, 22 Juli 2007, Minggu, 22 Juli 2007, 
Pk. 14:00 WIB Pk. 11:00 WIB Pk. 13:00 WIB 
EKO FEBRIANTO HADI PRASODJO DJOKO HERMAWAN 
Putra dr Bp. Agustinus Munarto Putra dr Bp. Soeparlan Putra dr (Alm)Bp. Djoko Suparman 
& Ibu Endang Pudjiastuti & Ibu Swandayani & Ibu (Alm)ibu Yuda Sulastri 
S G O 
MELINDA MARIA JULIANI USMANAH EVELYN ONGKOHARJO 
Putri dr Bp. Adi Soetjipto Tandjaja Putri dr Bp. Ali Usman Putri dr (Alm)Bp. Sugeng Ongkoharjo 
& Ibu Swandayani Widihardjo & Ibu Wisye Sumendap & Ibu Helen Soetanti Ongkoharjo 


Gembala Sidang 
Pdt. Jusuf Soetanto 


S day 


30.04. 2070 
Jong Tak Seng Herman Julianto 
Ketua Kemas WII. Pusat Ketua Kemas Wil, Pusat 


16.07.07 23.07.07 
Merry Pdm. Sugiarto Amin 
Kemas Sat Jemursari Gembala Sat. Timur (Mutiara) 


12 


jadwal ibadah mingguan / 


16 juli - 22 juli 2007 


16 | senin 17| selasa 18| rabu 

Kemas Wil. Sentra 5 KEMAS 8 PROMASA MAWAR SHARON WOMEN 
Pk. 09.30-12.00 * Cempaka 18i di wilayah masing-masing Pk. 09.30 * R. Ibadah Utama 

Informasi hubungi: Ibu Lina 5. Pembicara? 

5346563, 3550710 Pdt, Ronny Mandang (Jakarta) 


MAWAR SHARON SENIOR 
Pk. 09.30 * Chapel 


MAWAR SHARON JOURNEY 
Pk, 18.30-21.00 * kelas masing-masing 


19 | kamis 20| jumat 21 | sabtu 


MAWAR SHARON JOURNEY Doa Malam Doa Puasa 

Pk 18.30-21.00 * kelas masing-masing Pk. 19.00 * R. Ibadah Utama Pk. 10.00 * Convention Hall 
bersama Pembicara 
Pdt. Fifi Layantara (Lumajang) Pdt, Fifi Layantara (Lumajang) 
Doa Semalaman Ibadah Pro-M 
Pk. 23.00-05.00 * Convention Hall Pk, 18.30 + R. Ibadah Utama 


PEMASA & REMASA 
di wilayah masing-masing 


POKOK DOA mingguan 


GEREJA MAWAR SHARON 


m Berdoalah bagi Gembala, para pemimpin rohani, hamba Tuhan dan fulltimer agar terus diberi roh yang 
menyala-nyala, hikmat serta tuntunan Tuhan dalam mengerjakan visi yang Tuhan berikan atas GMS. 

N Berdoalah bagi kebangunan rohani di sel-sel KEMAS/PROMASA/PEMASA/REMASA/AMASA agar tiap 
kelompok sel mengalami mujizat dan tanda-tanda heran sehingga banyak jiwa datang pada Kristus dan 
berdoalah agar dimunculkan pemimpin-pemimpin yang kuat serta penuai-penuai yang excellent. 


KOTA SURABAYA & BANGSA INDONESIA 


m Berdoalah bagi kesatuan gereja Tuhan di Surabaya sehingga terus memiliki isi hati Tuhan bagi kota dan 
membawa dampak yang nyata bagi kesejahteraan kota, sehingga kota dipenuhi dengan kesaksian yang 
hidup tentang Kristus. 

m Berdoalah bagi pemerintahan kota Surabaya agar para pemimpin kota dipenuhi dengan takut akan 
Tuhan, hikmat dan kebijaksanaan dalam mengelola dan meningkatkan kesejahteraan kota. 

m Berdoalah bagi pemerintah RI, presiden & wapres, para menteri serta lembaga perwakilan rakyat yang 
ada agar dipenuhi dengan rasa takut akan Tuhan, hikmat dan kebenaran sehingga dapat melaksanakan 
tugas dan tanggung jawabnya dengan jujur. Berdoalah supaya kehendak Allah dinyatakan lewat tiap 
keputusan dan peraturan yang mereka tetapkan. 

m Berdoalah bagi perlindungan Tuhan atas seluruh wilayah Indonesia sehingga dijauhkan dari rancangan 
kejahatan. Berdoalah supaya hati masyarakat dipenuhi dengan damai sejahtera dan ketertiban sehingga 
tidak mudah diprovokasi/dipengaruhi oleh hal-hal yang dapat menimbulkan kekacauan. 


13 


m jadwal ibadah mingguan 


16 juli - 22 juli 2007 


Pusat 

Kebaktian Umum | Pk. 06.30 
Kebaktian Umum II Pk. 09.45 
Kebaktian Umum III Pk. 16.15 


Kebaktian Umum IV Pk. 18.45 
Kebaktian Anak | Pk. 07.00 
Kebaktian Anak ll Pk. 10.15 
Kebaktian Anak Ill Pk. 16.30 


Kebaktian Anak IV Pk. 19.30 


Keb. Pemuda 
Kebaktian Pemuda Pk. 12.45 
JI. Cempaka 18i, Surabaya. 


Keb. Profesional Muda 
Sabtu Pk.18.30 
JI. Cempaka 18i, Surabaya. 


Keb. Soldier of Faith 
Keb. Remaja 


Keb, EagleTeens Praise 

Keb. Pra Remaja Pk. 10.00 
(Bertempat di Convention Hall) 

JI. Cempaka 24, Surabaya. 


Pk. 13.00 


Timur | 
Keb, Umum + Anak 


Pk. 07.00 
RM “Mutiara” 
JI. Manyar Kertoarjo IV/8 Sby. 
Satelit Timur Il 
Keb, Umum + Anak Pk, 16.30 


Jl. Kenjeran 623, Surabaya 


Satelit Selatan I 
Keb, Umum + Anak Pk. 06.45 
Sebelah Bank Mandiri Jl, Jemursari 81 


Satelit Selatan Il 

Keb. Umum + Anak Pk. 08.00 
Pertokoan Pondok Tjandra 

Jl Palem Il, TD 34, Sidoarjo 
Satelit Selatan Ill 

Keb. Umum + Anak Pk, 16.30 


Supermarket Bonnet Lt.2 
Rungkut, Surabaya 


Satelit Barat 

Keb. Umum + Anak Pk. 10.00 
Keb. Pelajar (Fire Of God) Pk. 13.00 
Jl. Raya Sukomanunggal 

Komplek Pertokoan Satellite Town 
Square Blok F/ No: 1-6, 22-26 


Satelit Wiyung 

Keb. Umum + Anak Pk. 07.00 
Ruko Taman Pondok Indah A-38, 
Sby. 


14 


BD “Immanuel” Prigen 

Keb. Umum Pk. 10.00 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 
Satelit Sidoarjo 

Keb. Umum | + Anak Pk. 07.00 
Keb. Umum II + Anak Pk. 17.00 
Keb. Dewasa Muda Pk. 10.00 
Keb. Pelajar Pk. 13.00 


Sebelah "HERO" Supermarket, KAVA2 
No. 27-32 JI. Pahlawan Sda. 


Satelit 

Keb, Umum+ ProM Pk. 07.30 
Keb. Anak Pk. 07.30 
Keb. Pelajar Pk. 10.00 
Keb. Pemuda Pk. 10.00 
Keb, EagleTeeens Pk. 10.00 
Doa Malam Rabu Pk. 18.30 
JI. jen 8 Malang, Telp.0341-324935 
Satelit Mojokerto 

Kebaktian Pelajar Pk. 09.00 
Keb. Pro-M Pk, 11.30 
Keb. Umum + Anak Pk. 17.00 


JI. Gajah Mada 137, Telp. 0321 - 322322 


Satelit Jombang 

Keb. Umum Pk. 06.00 
Keb. Pemuda Pelajar Pk. 10.00 
Keb. Umum+ Anak ll Pk. 16.00 


Kompleks Ruko Cempaka Mas C-8 
JI. Soekarno Hatta 

Sek: JI. Brigjend Katamso 14 
0321-863355 


Sat. Tulungagung “COH” 


Keb. Anak Pk. 08.00 
Keb. Remaja Pk. 11.00 
Keb. Anak Il Pk. 17.45 
Keb.Pro M (Sabtu) Pk. 18.30 
Keb. Umum Pk. 17.00 


JI. KH. Agus Salim No.11 A-17, Pert. 
Belga, Tulungagung. telp.0355. 328873 


Satelit Jember 

Keb. Umum | &ProM Pk. 07.00 
Keb. Umum Il 8Pro-M Pk. 17.00 
Keb. Pemuda Pelajar (umat) Pk. 17.00 
Keb. Lansia(Sabtu) Pk. 10.00 
Hotel Bandung Permai, 

JI. Hayam Wuruk 38 

Keb. Anak | Pk. 07.30 
Keb. Anak ll Pk. 17.00 


JI. Nusantara IV/C4E 

JI. WR. Supratman 10 B 

Sekretariat: Jl. WR. Supratman 10 B, 
Jember. Telp & Fax 0331-427924 


| Satelit Yogyakarta 
Keb, Keluarga 8: Pro-M Pk. 08.00 
Keb. Doa Malam (Kamis) Pk. 18.30 
Keb, Anak Pk. 08.00 
Keb. Pelajar Pk. 10.30 
Keb. Pemuda Pk, 17.00 


JI. Raya Janti 100a, Yogya 
Telp: 0274-489585 Fax: 0274-488823 
CP: Pdm. Antoni M. (08165430899) 


Sat. Salatiga "Double K" 


Keb. Umum | Pk. 08.00 
Keb. Umum Il Pk. 16.00 
Keb. Anak (Sabtu) Pk. 15.00 


Jl. Sukowati 62, Telp/Fax (0298) 
328124, Telp/sms (0298) 7180600 
CP: Bernard Samuel (08562723723) 


Sat. Semarang "Double R” 
JI. Wotgandul Barat 33, 

samping SMU, Kebon Dalem 

Keb. Umum Pk. 17.00 
Keb. EagleKids Pk. 09.00 
Sek: Jl. Wotgandul Barat 33, Telp, 
024-3581900 

Cp: Yohanes 081-32501 1600 


Sat. Bandung "Double T" 


Keb, Umum Pk. 08.00 
Keb. Youth Pk. 11.00 
Graha Mawar Sharon P1 BTC 

(eks Office BTC) 


Sek: Istana Regency blok A-3/7, Bandung 
Telp: (022) 6072333 

Favour Satellite - Jakarta 

Keb, Umum+Pro-M+Anak_ Pk. 10.00 
Keb. Pemuda Pelajar Pk, 14.00 
Gajah Mada Tower It, 26, Jakarta Barat 
Skrt: Gajah Mada Tower lt. 26 

Telp. 021-63858888, 63872280 


Sat. Manado 

Keb. Umum | Pk. 10.00 
Keb, Umum Il (Youth) Pk. 16.00 
Keb. Umum Ill (Pro-M) Pk. 18.45 
Keb, Anak | (Sabtu) Pk. 16.00 
Keb. Anak II (Minggu) Pk. 10.00 
Eagle Teens (Selasa) Pk. 16.30 


Gedung Mawar Sharon, Jl. Piere Tendean 
168K 95111, Mnd, Telp: 0431- 8881656 
Cp: Pdm. Joshua 081 340895599 


Keb. Umum | Pk.15.30 
Keb. Umum Il Pk.18,00 
Keb. Anak (Jumat) Pk. 15.00 


Hotel Toudana Jl, Samratulangi No.304. 
Tounkuramber 

Sekretariat: JI. A. Yani 10 Roong 
Lingkungan IV, Telp: 0431-321223 

Cp; Christ 0431- 335 0563 


jadwal ibadah mingguan 71 


Sat. Amurang 
Keb. Umum(Minggu)  Pk.10.00 
Keb. Pro-M(Sabtu) Pk.17.00 


RM. Amazing Grace, JL. Trans Sulawesi 
(Dpn Kantor Bupati Minahasa Sel) 

Sek : JI. Tambajong, Bitung Lingkungan | 
IV, Tombasian, 

Telp: (0430) 22250 

Cp: Denny 0852-40040703 


Sat. Bitung "House of Glory” 
Keb. Umum Pk. 09.00 
Keb. Pemuda (Kamis) Pk. 17.00 
Keb. Anak (Jumat) Pk, 15.00 
Gedung Mawar Sharon Jl. AA. 
Maramis Kadoodan Lingk.IV 

Telp: 0438-21576/30209 

Cp; Sdr. Tjandra 081 523 832 425 


Sat. Langowan "MOG 


Keb. Umum (Minggu) Pk. 15.00 
Keb. Pemuda (Kamis) Pk. 16.00 
Keb. Anak (Sabtu) Pk. 15.00 


Aula Toko "Americana" 

Desa Amongena II, Sekretariat: Desa 
Walantakan Jaga II 

Telp: 0431-371732 

Cp: Sdri. Selvi 0852 402 6 0023 


Sat. Tondano Barat (Unima) 
Keb. Umum Pk. 12.00 
Keb. Pemuda (Rabu) Pk. 16.00 
Keb. Anak (Kamis) Pk. 15.00 


Gedung Mawar Sharon 
Jl.Kampus Unima Tataaran Patar 
Lingkungan IV, Tondano Barat 

Sek: JllKampus Unima Tataaran Patar 
Lingkungan IV, Tondano Barat 

CP: Nolvien 0852 4060 7803 


Sat. 

Keb. Umum Pk. 18.00 
Keb. Pemuda (Kamis) Pk. 18.00 
Keb. Anak Pk. 15.00 


Hotel Tamasya, Jl. Soetoyo 

Sek: Lorong Agoan I, Kotamobagu 

Telp: 0434-22262 

Cp. Bpk. Dendy Pantow 
081-332603 406 


Satelit Makassar 

"God's Dwelling Place" 

Keb. Remaja Pk. 10.00 
Keb. Umum Pk. 16.00 
Keb. Anak (Sabtu) Pk. 16.00 
Gedung Mawar Sharon: 


Jl, Ujung Pandang 8-9, Komplek Rukan 
eks. Taman Bahari, Makassar 

Telp : 0411-322114 „Fax : 0411-322114 
Cp: sdr. Ng Cun 0813-4223-2280 


16 juli - 22 juli 2007 


Sat. Pontianak "City Harvest” | 


Keb. Umum & Pro-M Pk. 11.00 
Keb. Pemuda & Pelajar Pk. 14.00 
Keb. Anak Pk. 08.00 


JI. Suprapto 14 
Sek: Jl. A. Yani, Komplek A. Yani Sentra 
Bisnis Blok E9 Megamall, Pontianak (0561) 
761131) Cp: Johanes: 0852-45003991 


Sat. Ambon "Love Satellite" 


Keb. Umum + Anak Pk. 09.00 
Keb. Pemuda/Remaja Pk. 13.00 
Keb. Anak Pk. 16.00 
Keb. Pelajar Pk. 13.00 


JI. Tuluka Bessy 48, Mardika- Ambon 
Cp: Ny. Shiendy : 0911 352 565 


Sat. Gideon ) 
Keb, Umum Pk. 09,00 
Keb. Anak Pk. 16.00 


Porto Haria Saparua 
Cp: Megie Patikawa 0931. 21487 

Sat. Kota Benteng 

Keb. Umum Pk. 16.00 
Cp: Anita Latupeirissa 0931, 21487 


Sat. Masohi (Mik Tengah) 
Keb. Umum Pk. 17.00 
Keb. Anak Pk. 17.00 
Pertokoan “Ratu Olivia" (sebelah hotel 
Isabella). Skr JI. M. C. Tiahahu, Masohi 
telp, 0914-21118 CP: Bp. Leonardo 
Marpaung (081-343063803) 


Satelit Waipia (Mlk Tengah) 
Keb.Umum Pk. 11.00 
Keb.Anak Pk 17.00 


JI. Brigjen B. Sumitra No. 36, 
Jerili-Kec. Waipia (Maluku Tengah) 


Satelit Medan "MY Home" 
Keb. PRO-M (Sabtu) Pk. 19.00 
Ged. Graha Niaga 1 lt.2, Jl. Putri Hijau 20 
Keb. Umum I Pk. 08.30 
(Dwibahasa: Indonesia + Mandarin) 


Keb. Umum Il Pk. 10.45 
Keb. Pemuda/ Pelajar Pk. 13.00 
Lt.1 Jasmine Hall 

Keb. Anak | Pk. 08.30 
Keb. Anak Il Pk. 10.45 


Lt.5, Grand Liberty Restaurant, 
Jl. Putri Hijau A-6, Medan 

Sek: Jl Putri Merak Jingga 13A, Medan. 
(061-4158717) 


Sat. "The Light" Denpasar (Bali) 
Keb. Umum Pk. 09.00 
Keb. Anak (It. 2) Pk. 09.30 
Keb. Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 
Keb. Pemuda, Pelajar Pk. 12.45 


Jl. Teuku Umar 190-192, Denpasar, Bali 
(Depan Putra Mahkota, sebelah IMF) 
Telp: 0361-238547 Fax: 0361-221172 


Sat. Timur "Heart Ablaze” 
Keb. Pemuda Pk. 09.00 
Supermarket Bonnet Lt. Rungkut 

Keb. Pelajar Pk. 10.00 
Sat. "King of Glory” 
Keb. Pelajar 

di Bonnet Rungkut Lt. 2 


Sat. Timur "Harvest" 


Pk. 12.30 


Keb. Pekerja Pk, 07.30 
Keb, Pemuda Pk. 13.30 
di Bonnet Lt.3 Jl, Manyar Kertoarjo 
Sat. Timur "Fire" 

Keb. Pemuda Pk. 09.45 
Keb. Pemuda Pk. 13.00 
Keb. Pekerja Pk. 16.00 
JI. Jemursari 81, Sebelah Bank Mandiri 
Sat. Timur "POP" 

Keb, Pelajar Pk. 12.30 
Jl. Kenjeran 623, Surabaya 

Satelit Selatan "Living Stone” 
Keb. Pelajar Pk. 12.00 


Jl. Siwalankerto 145, Surabaya 


Satelit Sel. “City of Faith" 


Keb. Pekerja Pk. 07.30 - 09.30 
Keb, Pemuda Pk. 10.00 - 12.00 
Keb, Pemuda Pk. 16.00 - 18.00 


JI. Swalankerto 145, Surabaya 


Satelit Sel. “City of David” 
Keb. Pelajar Pk. 11.00 
Ruka Taman Pondok Indah A-38, Sby. 


Keb. Pelajar Pk. 12.00 
Pertokoan Pondok Tjandra 
Jl, Palem ll, TD 34, Sidoarjo 


Sat. Timur "Apostolic" 


Keb, Pemuda Pk, 08.00 
JI. Kenjeran 623, Surabaya 


Sat, Utr. "Gracious Satellite” 
Keb. Remaja | Pk. 09.00 
Keb. Remaja ll Pk. 15.00 
Sat. Utr. "River of Life” 


Keb. Anak (Arrow Generation)Pk. 07.30 
Keb. Pemuda Pk. 12.00 
Jl. Perak Timur 118, Surabaya 


Sat. Barat "Eagle" 

Keb.Pemuda Pk. 16.00 
JI. Raya Sukomanunggal 

Komplek Pertokoan Satellite Town 


Square Blok F/ No: 1-6, 22-26 


GGO, of - 


"8-8 | 
rancanganMu yg 
a= 
1434 
sedia - kan bukanlah rancangan yang 


Bm —— 
Ae a AN 
jadt— untuk mem- bawa ka - mi 


— i D GP LAC ND EZ Z 
1.7] kes 1251 AS Z 
lebih mende -kat Mu sela - lu segala ygter - ja - 


1 PRE > 


Bm Bm/A. G 
1 
di biar membuat 


